v 


MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN 

(MTA) PUSAT 

g g&SSigjgSS B! http://www.mta.or.id e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556 


Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 


Ahad, 03 Maret 201 3/20 Rabi'ul akhir 1 434 Brosur No. : 1 640/1 680/IA 



Islam Agama Tauhid (ke-49) 

Diantara nama-nama (sifat-sifat) Allah yang menunjukkan bahwa Allah 

Maha Pencipta, Maha mengadakan sesuatu (4) 


11. Al-Faathir (Maha Pencipta) 


L 5 




















<0)1 jl 



V« o 'l 


\ : >li .jSa 


S 


* * 



Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat 
sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang 
mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah 
menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. [QS. Faathir : 1] 



r- :fjA 

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah 
atas) fithrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fithrah itu. Tidak 
ada perubahan pada fithrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui, [QS. Ar-Ruum : 30] 





.VI .'c^^'cs 

Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan 
langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku 
bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. [QS. Al- 
An'aam : 79] 



O ^ O 0 . * s JJ \S 0 * 0 / 0 

j ^ uil>- j) (o % Jj j) 



/ / / / > / ^ ^ ^ , jl / ^ ^ / 

. 0 ^ i * 0 : ti i - i r ‘ ' ‘ ' ‘ ‘ 

j j LSj—j» Jj! *_S ^23 (jJJJ) CU 

/ ^ y y y 




o\-i\ :s\^\ 


Dan mereka berkata, "Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan 
benda-benda yang hancur, apa benar-benarkah kami akan dibangkitkan 
kembali sebagai makhluq yang baru ?". (49) 

Katakanlah, "Jadilah kamu sekalian batu atau besi, (50) 


atau suatu makhluq dari makhluq yang tidak mungkin (hidup) menurut 
pikiranmu". Maka mereka akan bertanya, "Siapa yang akan menghidupkan 
kami kembali ?". Katakanlah, "Yang telah menciptakan kamu pada kali yang 
pertama ". Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu 
dan berkata, "Kapan itu (akan terjadi) ?". Katakanlah, "Mudah-mudahan waktu 
berbangkit itu dekat", (51) [QS. Al-lsraa' : 49-51] 


& & X „ „ ^ V» / X X s s 0 

0 *»..». 0 / , i' 7 / y' 0 &. 0 x 0 . » 0 0 , * , , x 

(Y U>w4 $,\ jJ ^j\ jj\ Jli J 

yy ** y y y yy y y y 


y y 0 




r 




i 


/'/• 


J* sSS X X 

0 x_ . x X , X , X X X 0 0 XX 

<_S* Lg-l^r J (YV)jjJ4^*' 

** X X X XX 



2 



YA-Y1 :J/jJl(U)0^ 

Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, 
"Sesungguhnya aku tidak bertanggungjawab terhadap apa yang kamu sembah, 
(26) 

tetapi (aku menyembah) Tuhan Yang menjadikanku; karena sesungguhnya Dia 
akan memberi hidayah kepadaku". (27) 

Dan (Ibrahim) menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada 
keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. (28) [QS. Az- 
Zukhruf : 26-28] 



ol-o t 


Ibrahim berkata, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam 
kesesatan yang nyata". (54) 

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh- 
sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main ?". (55) 

Ibrahim berkata, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang 
telah menciptakannya; dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan 
bukti atas yang demikian itu". (56) [QS. Al-Anbiyaa' : 54-56] 



3 



Katakanlah, "Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang 
menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi 
makan ?". Katakanlah, "Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi 
orang yang pertama sekali menyerah diri (kepada Allah), dan jangan sekali-kali 
kamu masuk golongan orang-orang musyrik". [QS. Al-An'aam : 14] 


4 / i / ^ ^ 0 // 

X 0 * * . X X 0 ♦ £ . X & 0 f 0 ^ 0 X-'' , 0^ 0 X 0 ♦ * . , XX 0 S' f X 0 * . 

j j J) r i r j 3 ^ ^ ^ ,Ji 


ro ^ x 


c^X 





o f f f J o o / r/ ^ ^ ^ , o ^ f o x 


OxO 


i j caWI i 1 ' 3( y 

X X XXX 


0 0 , rx . X0 


X 

W. rO x 0 


0 . 0 J x 0 


x > 0 X xx > xx 0 x x 

«X I X o . f , «*, X o J», 0 ~rx /9 ./ T° 1,«^ o , X . , o . O * / 0. 

dX^ yJ UI j 4 j j! U*j U yfT UI IjJlsj ^-g-fclyl y 

~ X X X X X X X X ** X X 


X X X X 


^ I X 


" 0 t ** * 0 "" 


X 


X X 


\ i ♦ ^ | x o x . x x © » . ^ 0 0» rxx 0 i 0 x . ^ ^ 

y?l a dJLi Aiil yl cJLs ( j y> 4jl uJ yJU L« 

XX X ~ X X X XX 


X X 


^ XXX 

x 0 


X ^ X X XX X X o 

0 ^xx ^ x >S x 0 X" 0 >S # 0 ^ 0 X" 4 X X| 0 > 0 x 0 . x 

y J yN y * y jPO j*5 yJ-j cyy ' j 

X X X X 



Ul 


X 


j» . 0 y' y' J>0 ^ / 0 ^ } ' 

/0 Jj f y' 0 f 0 f i ' \ ^ X fc.M 0^0 T° f i ♦. ^ ^ ['l t 1 

\j jwU^2 j Jl 0 j J j jj cui^ i)\ 1 jJli ^prl 

X X X ^ X 


>*0 

x. 


^ X X 


s . i 



Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu (yaitu) kaum 
Nuuh, Aad, Tsamuud dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang 
mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-rasul kepada mereka 
(membawa) bukti-bukti yang nyata lalu mereka menutupkan tangannya ke 
mulutnya (karena kebencian) dan berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari 
apa yang kamu disuruh menyampaikannya (kepada kami), dan sesungguhnya 
kami benar-benar dalam keragu-raguan yang menggelisahkan terhadap apa 
yang kamu ajak kami kepadanya". (9) 


Berkata rasul-rasul mereka, 'Apakah ada keragu-raguan terhadap Allah, 
Pencipta langit dan bumi ?. Dia menyeru kamu untuk memberi ampunan 
kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan (siksaan) mu sampai masa 
yang ditentukan ?". Mereka berkata, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti 
kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi (membelokkan) 
kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami, karena itu 
datangkanlah kepada kami bukti yang nyata". (10) [QS. Ibrahim : 9-10] 


4 



ca jS- 4JI ^y» U I jJlp' ^ yp. J 'i cta y ^j&I^-' <JJ j 

^ X / f y 

2 y 0 y y S' Sy yy y y 0 ^ . / 0 


y 0 y y 

? 0 




/ / / 


x ^ o ^ ^ 

a h / 0 . . , ^ 0 o,x 0 /" 1 0 i T t 0 ^ 0 > x >S . , , 0 >So , 

^1 ^' j' J j>r\ 4 ^ j*^Iiw-l M (O . ) j jjLiU> V' ^jj' j' 

yy y y y y / 


/ / 


y 

y S 


y yy y y 

..° 1 -° ^ ■ ■ ° " 


& / 

y 


o\-o , :;>y> (o ^ ) .j jii^j y^\ Jzi JJ' ^Js- 


y 


y 


y 


Dan kepada kaum ’Aad (Kami utus) saudara mereka, Huud. la berkata, "Hai 
kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu 
hanyalah mengada-adakan saja. (50) 


Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini, Upahku 
tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu 
memikirkan (nya) ?". (51) [QS. Huud : 50-51] 




\y-\\ j > & 



Berkata Fir’aun, 'Apakah kamu telah beriman kepadanya (Musa) sebelum aku 
memberi idzin kepadamu sekalian. Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang 
mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan 
memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara timbal- 
balik, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal 
pohon kurma dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa diantara kita 
yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya". (71) 


Mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada 
bukti-bukti yang nyata (mu'jizat), yang telah datang kepada kami dan daripada 


5 



Tuhan yang telah menciptakan kami; maka putus kanlah apa yang hendak 
kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada 
kehidupan di dunia ini saja. (72) 

Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni 
kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami 
melakukannya. Dan Allah lebih baik (pahala-Nya) dan lebih kekal (adzab-Nya)". 
(73) [QS. Thaahaa : 71-73] 


/ / / 

0 - 


X i* „ 
o x , f 


/0 X 


y^jj\ \ JJ\ jii yi jkj j 






s ' 






. 5 ^ ^ ^ > 

0 ^ /0 ^ 0 ^ ^ ^ 0 0^,0 / . . O s ' . o A 0 . 


V J ^ j (T ^ ) jjAiy ' y-' V y ^ 


x . s ' ' 

0 f / 0 f O > , s ' 0 X 


^ j* J»o 


Y Y — Y * :y (YY)0y*y aJ! j y Ay! 








Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki (Habib An-Najjar) dengan 
bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. (20) 


ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang- 
orang yang mendapat petunjuk. (21) 


Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku dan yang 
hanya kepada-Nya-lah kamu (semua) akan dikembalikan ?". (22) [QS. Yaasiin : 
20 - 22 ] 


12. Adz-Dzaari' (Maha Pencipta) 


//00 

.... X X 




i i *>Ci5 cSa^i 3 ji j Z. Lji ikS i2J\ lfjJ\ yj 




0 f s' 0 f 0 * . X 0 .. . . 0 ^ ♦ 0 * \ i ' * ' 0 > / 0 X- 

4.JI j yjMl , y (*■ c^AJl j .£ i j (VA)jjyAo 

/ s ' s ' / / 






s ' 

/ « * 

0 ^ / 0 x 


/ / s' 


V^-VA \by+$S (V ^ 

Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, pendengaran, 
penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. (78) 

Dan Dialah yang menciptakan serta mengembang biakkan kamu di bumi ini 
dan kepada-Nya lah kamu akan dihimpunkan. (79) [QS. Al-Mu'minuun : 78-79] 


6 





s> Iji C» j ( \ T) ^ C-oV dJJi ^ j' co y b 

/• z' /J j5 z' ** / z' /'z 




x C3 C3 . x ^ ^ 

O ^ ^ . W 0 o 


X yy 

0 y ^ 


:Jj>tJ' (j Y') jj^jJ ,> j^J ajV jJJi j' cAjl^Jl L y?jM' 

^ y ~ y y yy 


\ r -\ y 


Dan D/a menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan 
bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda 
(kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (nya), (12) 


dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini 
dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil 
pelajaran. (13) [QS. An-Nahl : 12-13] 


y 

♦ 

\ l 

* 0 
^ A. iV 

j 

y 



y 


0 

♦ 

-J 

y 


/ yy y 

y a ^ 0 y y t 0 x O 

& t .y > y o x o » o # o yy * y . ^ x o t x 0 vf( 

^vJi j aJJLO C pS J jJj cL^rljj) PKJuy) 

~ y y yy y 


y y 


y 

f 0 y 


) <Jj y' j i' J O j^woJ' JyliL* 4J ^ ^ \ ^ j«yg J) 


y 


y 


y 


y 


\Y-U (\ yC£ t‘Ji- -Jl ijOi'3 s ty 

/ ^ y y y 

(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu 
sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan 
(pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada 
sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat. (11) 


Kepunyaan-Nya-lah perbendaharaan langit dan bumi; Dia melapangkan rezeqi 
bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan(nya). Sesungguhnya Dia 
Maha Mengetahui segala sesuatu. (12) [QS. Asy-Syuuraa : 11-12] 


7 



OJ IJuss I jJLai \ 

















o T > f . l / / / # jj . x x 

c (*-$^ r* J' jri* ^ bo 

/ / / / / 




Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak 
yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan 
mereka, "Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami". Maka saji-sajian 
yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; 
dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada 
berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. [QS. Al-An'aam : 
136] 



y . s s s „ » „ „ ^ ^ 

c' — — «o y obi y ^ 


0 * 




0 * 0 * 




1 * -*0 0 X 




\ :t_ol /I .0 jiiiJl ^ bJoijI cj^i j»-* J J bJoJj 


^ i2 ^ 

X 0 > 


0 / 

X . / 0. ^ X 


f 


Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari 
jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk 
memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak 
dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka 
mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat 
Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. 
Mereka itulah orang-orang yang lalai. [QS. Al-A'raaf : 179] 


Bersambung 


8 



